
BERITA ACARA RAPAT 

YAYASAN KARTOENBITJARA INDONESIA 

Nomor: 001/BAK/KI F/l 1/2012 

Menerangkan bahwa kegiatan presentasi yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 25 
Februari 2012, mulai dari pukul 20.00 s.d. 00.11 Waktu Indonesia bagian Barat (WIB) di 85 
coffee, Jalan Pemuda No.21A, Kota Cirebon, Jawa Barat, Indonesia; telah diadakan dengan 
berita, sebagai berikut : 

1. Dihadiri oleh 34 orang, termasuk organ Yayasan Kartoenbitjara Indonesia, para 
penghibur, panitia acara, pers, dan pembicara. Selaku pembicara adalah Bayu Alfian 
(Yogyakarta, Indonesia) - Ketua Dewan Pengurus Yayasan Kartoenbitjara Indonesia, 
yang mempresentasikan: 10 Taktik Mengubah Informasi menjadi Tindakan. Presentasi 
dibagi menjadi 10 segmen dimana setiap segmen diisi oleh presentasi video mengenai 
tiap taktik, penjelasan tiap taktik, dan dilanjutkan dialog terbuka yang direkam suara, 
video dan foto. Dalam dialog tersebut tercatat ada pendapat yang disampaikan oleh 
Arie Syarifuddin a. k. a. Al Ghorie- musisi sekaligus Ketua Dewan Pengawas Yayasan 
Kartoenbitjara Indonesia yang berasal dari Jatiwangi, Indonesia; Irwan Ahmett - 
seorang seniman dari Jakarta, Indonesia; Dorin - seorang dosen dan periset dari 
Boston, Amerika Serikat; Tedi Nurmanto - musisi sekaligus Anggota Dewan Pengawas 
Yayasan Kartoenbitjara Indonesia yang berasal dari Jatiwangi, Indonesia; Kibod, Eky, 
dan Dzaki - pengelola Paper Noise dari Cirebon, Indonesia; dan Dika a.k.a. Odik - 
seorang Keramikus dari Bandung, Indonesia. 

2. Rekaman asli dialog pada saat presentasi Bayu Alfian dan modul 10 Taktik Mengubah 
Informasi menjadi Tindakan sebagai data nyata dan arsip Yayasan Kartoenbitjara 
Indonesia yang harus diberitakan di www.kartoenbitjara.or.id 

3. Wawancara bersama perwakilan media massa, Toni dari koran Kabar Cirebon dan 
perwakilan Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Pemuda Olahraga Kebuyaan dan 
Pariwisata Kota Cirebon, Adin. 

4. Dalam Berita Acara Kegiatan ini, dilampirkan dokumen seminar berupa: 

a. Modul Seminar 10 Taktik Mengubah Informasi menjadi Tindakan; 

b. Rekaman suara diskusi pada saat seminar tanggal 25 Februari 2012; dan 

c. Dokumentasi video dan/atau foto. 




Berita Acara Kegiatan nomor: 001/BAK/KIF/II/2012 dinyatakan sah dan diberitakan 
dengan penempatannya dalam Lembaran Yayasan Kartoenbitjara Indonesia sejak 
disahkan oleh Ketua Dewan Pengurus. 

Dibuat di : Cirebon 

Pada Tanggal : 26 Februari 2012 

Disahkan Pada Tanggal 27 Februari 2012, 
Ketua Dewan Pengurus, 

Ttd. 

BAYU ALFIAN 



Diberitakan Pada Tanggal 27 Februari 2012 
Sekretaris, 

Ttd. 



YAHYA MALIK 
Diberitakan dalam Lembaran Yayasan Kartoenbitjara Indonesia Tahun 2012 Nomor 3 



